KISAH BURUNG PUYUH DAN BURUNG TEMPUfl 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki kesukaannya sendiri-sendiri. Apa yang kita sukai belum 
tentu orang lain menyukainya. Demikian pula sebaliknya, apa yang mereka senangi belum tentu pula kita 
menyenanginya. Dalam hal ini, kesukaan dan kebiasaan seseorang tidak selalu sesuai dengan kesukaan dan 
kebiasaan orang lain. Hal inilah yang sering memicu terjadinya perselisihan antara seseorang dengan orang 

lain. 

Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya kita menyadari bahwa setiap orang memiliki kesukaan dan 
kebiasaan sendiri-sendiri yang harus kita hargai. Namun, ternyata apa yang dialami oleh manusia ini juga 

dialami oleh makhluk hidup lainnya. 

*** 



Pada zaman dahulu kala, ada dua ekor burung yang bersahabat akrab yaitu burung puyuh dan burung Tempua 
(burung tempua lebih dikenal secara nasional dengan nama burung manyar). Mereka saling menolong dan 
menyayangi. Setiap hari mereka sehilir semudik mencari makan bersamasama. Dalam semua hal mereka 
memiliki kesukaan dan kebiasaan yang sama, namun dalam hal bersarang mereka berbeda. Keduanya 
kemudian sepakat untuk saling menghargai dalam membuat sarang sesuai kesukaan masing-masing. 

Konon, pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor burung Tempua (Manyar) dan burung Puyuh di daratan 
Tanah Melayu. Keduanya sangat akrab dan bersahabat sejak lama. Mereka saling menolong dan menyayangi. 
Pada siang hari, mereka sehilir semudik mencari makan bersama-sama. Suka-duka mereka jalani bersama. 
Kalau hujan sama berteduh, dan kalau panas sama bernaung. Namun, pada malam hari, mereka selalu 
berpisah. Mereka tidur di sarangnya masing-masing. 

Suatu hari, Tempua dan Puyuh berselisih pendapat tentang sarang yang baik menurut mereka. Pertama-tama 
Tempua menceritakan sarangnya yang aman dan nyaman kepada Puyuh. 

"Aku memiliki sarang yang indah. Sarangku terbuat dari helaian alan-alang dan rumput kering. Helaian 
itu dijalin dengan rapi, sehingga aku tidak akan basah saat hujan, dan tidak kepanasan di kala terik. 
Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membuatnya, "kata Tempua menjelaskan pada 
Puyuh. 


AGATHA NICOLE TJANG -> http://agathanicole.blogspot.co.id 


i 


















Setelah Tempua menceritakan kondisi sarangnya panjang lebar, sekarang giliran Puyuh menceritakan 
sarangnya yang praktis. 

"Aku memiliki sarang yang lebih praktis. Aku tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat sarang. 
Cukup dengan mencari batang pohon yang tumbang dan berlindung di bawahnya. Besok, aku akan 
pindah bersarang di tempat lain, agar musuh tidak tahu keberadaanku pada malam hari, "cerita Puyuh 
tak mau kalah. 

Perdebatan mereka terus berlangsung. Setiap ada kesempatan di sela-sela mencari makan, mereka kembali 
berdebat tentang sarang. Karena perdebatan tidak ada habisnya, mereka kemudian sepakat untuk mencoba 
sarang masing-masing. 

Pada malam pertama, Puyuh mencoba sarang Tempua. Karena tidak bisa terbang tinggi seperti Tempua, 
makan dengan susah payah Puyuh memanjat pohon tempat sarang Tempua tergantung. Sesampai di sarang 
Tempua, Puyuh terkagum-kagum melihat sarang Tempua. 

"Amboi...nyaman sekali sarangmu, Kawan! Kering dan bersih, juga rapi, "kata Puyuh kagum. 

"Aku yakin, kamu pasti akan tidur pulas, "sahut Tempua dengan bangganya. 

Tak terasa malam telah larut. Puyuh merasa haus dan meminta minum pada Tempua. 

"Maaf, Kawan. Aku haus nih! Tapi, tidak mungkin aku turun mencari air dalam keadaan gelap gulita 
begini, "keluh Puyuh pada Tempua. 

Tempua hanya terdiam mendengar keluhan Puyuh. Merasa keluhannya tidak dihiraukan oleh Tempua, 
terpaksa Puyuh menahan rasa hausnya. Karena kelelahan seharian mencari makan, maka Puyuh pun akhirnya 
tertidur juga. 

Tengah malam saat Puyuh dan Tempua tidur pulas, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Pohon tempat 
arang Tempua bergoyang hebat, seakan-akan mau tumbang. Sarang Tempua pun terayun ke sana kemari. 
Puyuh menangis ketakutan, la juga muntah-muntah karena terombang-ambing bagaikan perahu di tengah laut 
dihempas oleh gelombang besar. 

Melihat kawannya ketakutan dan muntah-muntah, Tempua berusaha menenangkan hati Puyuh. 

"Tenanglah, Puyuh. Kita tidak akan jatuh. Sebentar lagi anginnya berhenti, "sahut Tempua menghibur 
Puyuh. 

Tak lama kemudian angin berhenti, mereka pun tidur kembali. Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi 
sekali. Sebelum keluar dari sarang, Puyuh berkata, 

"Kawan, aku tidak mau lagi tidur di sarangmu. Aku takut jatuh. Lagi pula aku tidak bisa menahan haus." 
Tempua diam saja. 

la memaklumi alasan Puyuh, la menyadari bahwa Puyuh tidak terbiasa tidur di tempat yang tinggi. Mereka 
kemudian mencari makan seperti biasanya. Mereka juga bermain bersama. Setelah hari mulai gelap. Puyuh 
mengajak Tempua mencari pohon yang tumbang untuk dijadikan tempat bermalam. 

Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Puyuh menemukan sebuah pohon yang menurutnya cocok untuk 
tidur di bawahnya. Di dekat tempat itu mengalir parit yang dapat diambil airnya bila merasa haus. Suasana 
semakin gelap. Tempua pun mulai bingung. Dari tadi ia memerhatikan di sekitar tempat itu, ia tidak melihat 
sarang kawannya. Karena penasaran, Tempua pun bertanya kepada Puyuh, 

"Puyuh, dimana kita akan tidur malam ini? " 

Puyuh menjawab, "Di sini. Kita akan berlindung di bawah pohon ini, "jawab Puyuh sambil menunjuk 
tempat itu. 

Tempua semakin bingung, karena tempat yang ditunjuk Puyuh itu tidak terlihat ada sarang. 

"Di sini? tanya Tempua dengan bingung. 


AGATHA NICOLE TJANG -> http://agathanicole.blogspot.co.id 


2 




"Iya, di sini. Kita tidur di bawah pohon ini," jawab Puyuh menegaskan. 


Tempua merasa tidak nyaman, tetapi ia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Puyuh untuk menghargainya. 
Beberapa saat kemudian. Puyuh sudah tertidur pulas. Tetapi Tempua masih gelisah dan tidak bisa tidur, la 
hanya mondar-mandir di samping Puyuh. 

Namun karena kelelahan seharian mencari makan, Tempua pun tertidur. Baru saja ia memejamkan matanya, 
tiba-tiba hujan turun disertai petir yang menyambar-nyambar. Hujan itu membasahi tanah tempat Puyuh dan 
Tempua tidur. Keduanya pun terbangun. Tempua yang sudah basah kuyup itu mulai kedinginan. 

"Puyuh, aku kedinginan," kata Tempua yang mulai menggigil. 

"Tidak apa-apa, kalau hujan reda tentu kamu tidak akan kedinginan lagi. Ayo tidur, besok kita harus 
bangun pagi-pagi mencari makan," hibur Puyuh. 

Tak lama kemudian, hujan pun reda. Tempua kembali tidur di samping Puyuh yang sudah tidur pulas. Keesokan 
harinya, Tempua mengeluh pada Puyuh bahwa ia tidak mau tidur lagi di sarang Puyuh. 

Demikian sebaliknya, Puyuh pun mengeluh, la berjanji tidak akan tidur lagi di sarang Tempua. Masingmasing 
merasa tidak cocok dengan sarang kawannya. 

Mereka kemudian memahami bahwa setiap makhluk mempunyai kesukaan dan kebiasaan yang tidak bisa 
dipaksakan. Walaupun berbeda, namun mereka tetap saling menghargai, karena mereka menganggap bahwa 
perbedaan itu adalah hal yang wajar. 

Keduanya juga tetap bersahabat. Setiap hari mencari makan bersama-sama dan saling tolong menolong. 


Dari cerita di atas, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa perbedaan antara satu makhluk dengan makhluk 
yang lain pasti ada. Namun, harus kita sadari pula bahwa janganlah perbedaan itu menjadi pemicu terjadinya 
perselisihan. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, kita harus 
saling menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. (Agatha Nicole Tjang - le Lien Tjang © 

httD://aaathanicole.bloasDot.co.id) 



AGATHA NICOLE TJANG -> http://agathanicole.blogspot.co.id 


3 







